09 september 2007 


warte 


GE R-E J A` MAKE AT RASAN 


KOMPAK ! 


ati-hati orang tua! Jangan meninggal- 
kan anak-anak Anda tanpa 
pengawalan dan pengawasan. 

Terakhir, kita mendengar berita tentang 
penculikan seorang anak bernama Raisya (5 ta- 
hun). Sedemikian heboh, sampai Presiden ikut 
turun tangan membujuk para penculik supaya 
membebaskan Raisya. 

Tidak sampai 24 jam dari jumpa pers yang 
dilakukan Presiden SBY, dua orang penculiknya 
berhasil ditangkap saat mengisi bensin di 
sebuah SPBU di Jakarta. Sedang Raisya sendiri 
ditemukan berada di dalam mobil penculik itu. 
Kini, semua penculik sedang dalam proses pe- 
ngadilan menerima hukuman. 

Yang menarik perhatian saya sebenarnya 
bukan kekuatan media dalam menarik perha- 
tian massa dan Presiden, melainkan kekom- 
pakan dalang penculikan yang adalah sepa- 
sang suami istri. 

Untuk melunasi hutangnya yang menca- 

Mereka menggunakan pai 150 juta rupiah, si suami merencanakan 
sebuah aksi penculikan dengan meminta uang 
jaminan. Ia menentukan korbannya dengan 

semua talenta & kepunyaan memanfaatkan kedekatan hubungan istri de- 

ngan korban. Untuk membantunya melaksa- 

nakan aksi penculikan dan penyekapan di la- 

pangan, ia meminta bantuan anak-anak didik- 

nya. Sang suami adalah seorang guru agama di 

membangun orang lain sebuah SMU favorit di Jakarta. Sedangkan 

istrinya adalah guru agama ibunda Raisya. 

Pasangan suami istri ini cukup kompak, ta- 

bukan untuk meraup pi nekat. Mereka berani mempertaruhkan re- 

putasinya sebagai guru agama dan membaha- 
yakan masa depan anak-anak didik mereka. 

Hal ini perlu menjadi perhatian bagi kita 
yang akan, sedang ataupun sudah menikah. 
Baik yang baru menikah maupun yang sudah 
lama menikah, bahwa kekompakan, kecocok- 


mereka untuk kepentingan 


keuntungan pribadi. 


02 


YA 


artike 


kan, keserempakan atau kesehatian di antara 
suami istri saja belumlah cukup untuk menja- 
dikan keluarga kita berkat bagi sesama. 

Mungkin antara suami dan istri sudah sa- 
ling mendukung dalam segala hal, bahkan 
mampu untuk saling mengalah ketika memu- 
tuskan sesuatu, Tetapi tanpa landasan dan tuju- 
an yang benar, kekompakkan itu bisa mengarah 
pada sesuatu yang merusak. 


Priskila dan Akwila 

Memiliki tujuan yang sama antara suami 
dan istri adalah baik, selama tujuan itu benar- 
benar bisa memberi manfaat bagi orang lain, 
dan nama Tuhan dimuliakan. 

Belajar dari pasangan suami istri, Akwila 
dan Priskila (Kis.18:1-28), kita mendapati pen- 
tingnya mencari teman hidup yang takut akan 
Tuhan dan memiliki kerinduan yang sama untuk 
menyenangkan hati Tuhan. 

Buah dari memiliki teman hidup yang satu 
visi di dalam Tuhan Yesus adalah, Akwila dan 
Priskila kompak dalam pelayanan misi. Meski 
tantangan hidup sebagai pemberita Injil sangat 
berat di jaman mereka, tetapi tak seorang pun 
dari mereka yang mengeluh. Malah di antara 
keduanya bisa memunculkan suasana yang 
kondusif bagi pasangannya untuk melakukan 
pelayanan dan penginjilan. Hal ini bisa dilihat, di 
setiap kesempatan, Paulus selalu menulis nama 
mereka bersamaan. 

Kedua, Priskila dan Akwila menjadikan 
rumah sebagai sumber berkat (Kis.18:3) dan 
sumber pengajaran (Kis.18:26). Mereka berani 
mempertaruhkan nyawa mereka dalam bahaya 
ketika mengundang Paulus untuk tinggal dalam 
rumah mereka. Pada waktu itu banyak orang ti- 
dak menyukai Paulus karena Injil (Kis.18:6). Di 
rumah itu juga, mereka mengajar Apolos ten- 
tang Jalan Allah (Kis.18:26). Setelah Apolos de- 
ngan rendah hati mau diajar, ia pun bisa menja- 
di berkat bagi banyak orang. 

Ketiga, mereka tidak berselisih paham soal 
Siapa yang terbesar dalam pelayanan. Kalau kita 
perhatikan, pada Kisah Para Rasul 8:2 nama Ak- 
wila disebutkan lebih dulu sebelum nama Priski- 


la, istrinya. Hal ini biasa dalam budaya Yahudi 
yang paternalistik. Namun, pada ayat 18 dan 26, 
susunan berubah. Nama Priskila (istri) disebutkan 
lebih dulu. Beberapa penafsir mengatakan bah- 
wa pelayanan Priskila lebih menonjol dari Akwila, 
suaminya. 

Masalah siapa yang lebih menonjol ini 
seringkali menjadi masalah dalam pelayanan su- 
ami istri. Tapi bagi Akwila maupun Priskila hal ini 
bukan masalah, karena semua pelayanan hanya- 
lah bagi Tuhan dan bukan untuk mencari nama 
atau kemuliaan pribadi. 


Rumah Tangga Bahagia 

Tuhan Yesus mengatakan, “Adalah lebih 
berbahagia memberi dari pada menerima." 
(Kis.20:35). 

Kebahagiaan sejati hanya mungkin didapat 
ketika kita memberi hidup bagi Tuhan dan 
sesama. Memberi hidup bagi Tuhan berarti me- 
lakukan segala kehendakNya. Memberi hidup ba- 
gi sesama berarti mengasihi orang lain dan mem- 
bawa damai. Bukankah kebahagiaan datang ke- 
tika kita bisa menolong orang lain yang mem- 
butuhkan pertolongan? 

Inilah kebenaran yang hakiki. Ketika kita 
memberi berkat dan menjadi berkat bagi orang 
lain, maka Tuhan akan memberkati kita lebih dari 
yang sanggup kita impikan, supaya kita bisa ber- 
buat lebih banyak untuk orang lain. 

Jika sepasang suami istri bisa kompak dalam 
hal memberi dan saling mendukung dalam pe- 
layanan, maka berkat akan mengejar kehidupan 
rumah tangga mereka. Bukan hanya berkat suka- 
cita dan damai sejahtera karena sudah memberi 
manfaat bagi orang lain, tetapi juga berkat jas- 
mani yang berlipat-lipat kali ganda. Tuhan ingin 
kita memberi, dan yang pasti Dia akan selalu 
mencukupkan kebutuhan orang yang suka mem- 
beri dengan sukacita. 

Seperti Akwila, jadilah suami-suami yang bisa 
memimpin keluarga ke arah yang benar. Seperti 
Priskila, jadilah istri-istri yang mendukung pela- 
yanan keluarga. Yang jelas, tidak ada ceritanya 
Akwila menyuruh Priskila untuk menculik Raisya 
(Nah..Iho). Tuhan Yesus memberkati. ag/ m 


PEMIMPIN REDAKSI. Pdt. Hengly Sukandro 
Pdt, Judy Koesmonto, Pim. Caleb Notanielliem, MBA BAS. 


PENASEHAT: Pdr. Jusuf Soetonto, Pdt. Philip Mantofa, BRE, Pdm. 
REDAKTUR PELAKSANA: Agung Prasetyo 


Catharina Kusumadawi, 
TATA LETAK: Yonothan Kumiawan 


Warta “Mawar Sharan” diterbitkan setiap minggu untuk memfasilitasi pertumbuhan rohoni don iman jemaat Gereja Mawar Sharon. 
WARTA NO, 142 THN.X/ 09 SEPTEMBER 2007. REDAKSI WARTA MAWAR SHARON: JI. Cempaka 24, Surabaya, E-mail: Inio@gms.orid& TELP: (031) 
5451335 (HUNTING) & FAX: (62-31) 5322452 Persembahan Anda Untuk Gereja Mawar Sharon dan Bukit Don Immanuel dapat 
ditransfer ke: No. Rek. A/C010.049.700.0 BCA Veteran - Surabaya - TIDAK DIPERJUALBELIKAN DAN TIDAK DIEDARKAN UNTUK UMUM. 


03 


egala sesuatu yang terjadi pada hari ini 

adalah akibat dari apa yang terjadi di 

masa lalu, Baik dan buruknya masa depan 
tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. 
Waktu tidak mungkin berulang. Kesempatan 
hanya datang sekali. Ketika kesempatan itu ter- 
lewat dengan sia-sia, maka yang ada hanyalah 
penyesalan. 

Anak adalah tulang punggung bangsa, tu- 
lang punggung generasi masa depan. Jika kita 
kehilangan "anak-anak" di usia dini mereka, kita 
akan kehilangan banyak hal di masa depan. 

Pada hari Sabtu (25/8) yang lalu, Eaglekids 
Satelit Wiyung mengadakan grand opening 
(ibadah perdana) doa malam anak di gedung 
gereja GMS Satelit Wiyung, Ruko Taman Pondok 
Indah A38, Wiyung, Surabaya. 

Kak Dhany, gembala Anak Wilayah Barat 
mengatakan bahwa sebelum ibadah dilaksa- 
nakan, la bersama seluruh panitia menghadapi 
banyak pencobaan. Salah satunya adalah, be- 
berapa hari menjelang ibadah, worship leader 
atau pemimpin pujian mendapat kecelakaan 
yang cukup serius. Tetapi karena mujizat pe- 
nyertaan Tuhan, di tidak mengalami luka yang 
cukup fatal. Bahkan, dengan luka di bagian ta- 
ngannya, ia masih bisa memimpin pujian. 

Ibadah yang dihadiri oleh tujuh puluh anak 
dari daerah Wiyung dan sekitarnya ini dimulai 
pada pukul 17.00 dengan pujian dan penyem- 


04 


bahan. 

Sesaat sebelum memasuki penyampaian 
Firman Tuhan, Kak Dhany memutar cuplikan 
video retreat anak di Bukit Doa Imanuel, Prigen, 
Dalam cuplikan video itu ditampilkan anak- 
anak yang dijamah Tuhan dengan dahsyat. Ada 
yang menangis, rebah dan saling mendoakan 
antaranak-anak. 

Di akhir cuplikan video itu anak-anak ber- 
saksi di samping Ko Philip Mantofa betapa Tu- 
han itu telah sangat luar biasa mengubah hidup 
mereka. 

Setelah pemutaran cuplikan video, Kak 
Dhany menyampaikan kotbah dengan tema 
“Bangkit dan Jadilah Terang". 

Dalam kotbahnya, ia menantang anak- 
anak untuk terbeban dan berkomitmen meme- 
nangkan jiwa anak-anak yang belum percaya 
kepada Tuhan Yesus. 

la juga menantang anak-anak untuk ber- 
doa bagi penginjilan dan bagi bangsa ini. 
Panggilan mendapat respon yang antusias dari 
anak-anak. Sekitar tiga puluh anak menyatakan 
diri berkomitmen untuk terus berdoa bagi 
anak-anak. 

Kini saatnya, anak-anak bukan menjadi 
inferior. Tapi ini saatnya kebangkitan anak-anak 
untuk menjadi ksatria pendoa bagi teman dan 
bangsanya, Bagaimana dengan anak Anda? 
Tuhan Yesus memberkati. @ 


ntuk menampung jumlah jemaat yang 

lebih banyak dari biasanya, panitia 

memodifikasi lantai satu sebagai ruang 
ibadah tambahan, plus dengan televisi yang 
menyiarkan ibadah secara langsung dari lantai 
2 (dua). Jumlah jemaat yang hadir pagi itu lebih 
dari 200 orang. 

Acara perayaan dimulai dengan ibadah 
pada pukul 08.00 WIB. Di sela-sela pujian, anak- 
anak Eaglekids mempersembahkan peragaan 
tari dan lagu. Yang menarik, perayaan kali ini di- 
isi dengan acara yang bertajuk "Kisah-kisah Ke- 
mas". Yang dimaksud dengan "Kisah-kisah Ke- 
mas" adalah lomba presentasi majalah dinding 
yang berisi visi dan misi dari masing-masing Ke- 
mas di Satelit pondok Tjandra. 

Tujuh Kemas yang diwakili oleh Ketua Ke- 
mas masing-masing secara bergantian me- 
nyampaikan visi dan misi mereka yang tertuang 
dalam majalah dinding (Mading) yang ditempel 
di tembok gereja. 

Visi dan misi yang biasanya dituangkan da- 
lam bentuk kata-kata dan deret kalimat, kali ini 
dengan sangat menarik diwakili oleh gambar- 
gambar. Misalnya ada gambar air terjun yang 
menggambarkan persaudaraan, gambar kelu- 
arga (terdiri dari ayah, ibu, anak) sebagai gam- 
baran pemulihan rumah tangga, dan gambar 
rumah sebagai gambaran jemaat yang ter- 
tanam dalam Kemas dan terbeban untuk mela- 
kukan amanat agung Tuhan Yesus. 

Ada juga gambar Alkitab yang mewakili visi 
pendalaman Firman Tuhan, gambar buah 
anggur untuk menggambarkan jemaat yang 
menghasikan buah-buah roh, dan masih 
banyak lagi yang lainnya. 

Setelah presentasi dan persembahan lagu 
serta tari, ibadah dilanjutkan dengan penyam- 
paian Firman Tuhan oleh Bapak Pdt. Bunadi dari 


Ki 


Pada hari min, 
Yyang lalu, ams sa O 
Pondok Tjandra atau 
yang biasa disebut Satelit 
Selatan Ir Surabaya mera- 
Yakan hari jadinya yang 
ke4 (empat) di Gedung 
Ibadah mereka, tepatnya 
x Samani Pertokoan 
ndok Tjandra, JL, 

“ ear JL, Palem 1, 

SE “ang Ng a ta" —— 


Kisah-kisah 
Kemas 


Jakarta. 

Tema kotbah minggu pagi itu adalah 
"Menjadi Seperti Yesus" terutama menyoroti 
tentang tidak mementingkan diri sendiri yang 
diambil dari Kisah Abraham yang menyerahkan 
pilihan kepada Lot untuk memilih tempat 
penggembalaan (Kejadian 13:14-17), jemaat 
Filipi yang suka memberi (2 Kor.8:1-5; Flp.4:19) 
dan teladan Yesus tentang tidak mementingkan 
dirinya sendiri (Flp.2:5-10). Berkaitan dengan 
perayaan ulang tahun Satelit Pondok Tjandra, 
jemaat harus tambah semakin dewasa dalam 
iman dan pengenalan akan Tuhan. Kedewasaan 
menuntut lebih banyak memberkati, melayani 
dantidak egois. 

Ibadah ditutup dengan pembagian door- 
prize dan doa berkat. Jemaat pulang dengan 
penuh sukacita dan berkat dari Tuhan. Selamat 
ulang tahun jemaat Satelit Pondok Tjandra. 
Tuhan Yesus memberkati. @ 


AI satellitenews 


nd cool 
"So fun, excited and cool 
So tun, er seen before... 


alimat itu bisa ditemukan saat acara Fun 

WA Day 2007 di GMS Satelit Favour Jakarta. 
44 Wb Pada tanggal 17 Agustus yang lalu, 
seluruh jemaat merayakan Kemerdekaan RI yang ke 
62 dengan lomba "mengobok-obok" salah satu 
pusat perbelanjaan di Jakarta. 

Acara Fun Day 2007 diadakan oleh Favour 
Satelit yang bekerja sama dengan Hypermart Daan 
Mogot dan Garuda food. Sebanyak 15 kelompok 
(160 orang) dari seluruh penggembalaan seperti 
Amasa, Remasa, Pemasa, Promasa, dan Kemas ikut 
meramaikan perlombaan yang seru ini. 

Dimulai dengan Fun Shopping, di mana setiap 
kelompok mendapat tugas mengolah satu jenis 


p 


makanan dengan seenak dan seindah mungkin 
sesuai kreatifitas masing-masing. Jenis makanan 
yang ditentukan panitia adalah Salad, Roti Bakar, 
Sandwich dan Juice. 

Tapi sebelum itu, mereka berbelanja terlebih 
dahulu di tempat yang ditentukan dengan alokasi 
waktu maksimal 20 menit per kelompok. 

Budget yang disediakan adalah Rp. 
150.000,00 untuk masing-masing kelompok re- 
masa sampai kemas. Dan Rp. 75.000, 00 untuk 
amasa. Dengan waktu dan anggaran itu mereka 
harus membuat satu jenis makanan yang diper- 
untukkan bagi 50 peserta. 

Luar biasanya, setiap kelompok bisa menye- 
lesaikannya dalam waktu yang sangat cepat. 


06 


m 


Bahkan, ada yang cuma membutuhkan waktu 6 
menit untuk mengumpulkan semua bahan ma- 
kanan. 

Selain berbelanja dan mengolah bahan 
makanan, Fun Day kali inijuga diisi dengan games 
untuk mencairkan suasana, antara lain lomba 
makan kerupuk, menangkap bola dengan kain 
dan mencari pasangan binatang. Tidak hanya 
anak-anak, tapi ibu-ibu dan bapak-bapak pun 
harus turut ambil bagian. 

Kembali ke lomba memasak. Ketika panitia 
mengatakan "silahkan mulai memasak!", semua 
peserta berlarian ke tempat peralatan masak yang 
sudah disediakan dan mengambil alat-alat masak 
yang mereka butuhkan. Tidak perlu menunggu 
lama. Dalam sekejap semua peserta sudah sibuk 
mengolah bahan makanan yang ada di meja 
mereka. 


Yang menjadi juri dalam Fun Day kali ini 
adalah Pdt. Peter Kaonang dan istri. 

Penilaian makanan kali ini berdasarkan rasa, 
nama yang diberikan, dress code, keindahan 
penyajian, dan kebersihan. 

Bisa dibayangkan bagaimana kelompok 
bapak-bapak dan pemuda mulai berkreasi dalam 
masak-memasak? Ternyata mereka pintar juga 
mengolah makanan, enak-enak dan keren. Tidak 
kalah dengan masakan hotel berbintang. 

Kurang lebih satu jam kemudian makanan itu 
dimakan bersama oleh seluruh jemaat. Benar- 
benar hari yang melelahkan sekaligus menggem- 
birakan dan mengenyangkan! Merdeka! m 


Kesetiaan 


membuahkan 


Berkat 


— — Ie 


Leny Ekawati (Pendoa GMS) 


aya terlibat uı pelayanan menara doa 
sejak tahun 2001. Selama mengikuti pe- 
layanan doa saya banyak diberkati baik 
secara rohani maupun jasmani. 

Saya terlibat aktif di doa semalam ceria 
yang diadakan setiap Jumat pukul 23.00 - 05.00 
WIB. Pada suatu kali Pdm. Yenny Verodika 
mengajak para jemaat yang hadir malam itu 
untuk menulis pergumulan-pergumulan hidup 
yang belum dijawab oleh Tuhan. Kemudian 
kami mengangkat kertas itu tinggi-tinggi 
sebagai tanda penyerahan semua pergumulan 
ditangan Tuhan. 

Malam itu saya menulis tentang masalah 
pelunasan hutang. Karena kesalahan mana- 
jemen, saya terikat hutang di beberapa tempat. 
Kalau dihitung-hitung, hutang tersebut baru lu- 
nas diangsur pada tahun 2008. 

Sebelumnya, saya menceritakan masalah 
tersebut pada pemimpin saya di departemen 
doa. Saya mengucap syukur pemimpin saya da- 
pat menerima hal itu. Dia terus mendukung 
saya dalam doa dan masih mempercayai saya 
untuk melakukan beberapa pelayanan. Di 
antaranya adalah sebagai pendoa atmosfir di 
ibadah The Summit. 

Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007 
saya mendapat tugas untuk doa atmosfir The 
Summit. Saya ingat pada hari itu saya merasa 
capek sekali dan sempat berpikir untuk absen 
dulu. 

Tetapi saya tidak berkompromi dengan 
rasa malas. Saya tetap berangkat mendukung 
ibadah The Summit. Malam itu yang memba- 
wakan Firman Tuhan adalah Ibu Ev. Feba Affan 


dari Jakarta. 

Dalam kotbahnya, Ibu Feba membagikan 
janji-janji Tuhan yang akan terjadi dalam hi- 
dup jemaat yang setia kepadaNya. 

Saya langsung mengaminkan hal itu, Di 
akhir khotbahnya, Ibu Feba Affan mendoakan 
semua orang yang membutuhkan pemulihan 
dalam kehidupan, pekerjaan dan keuangan 
mereka. 

Awalnya beliau hanya menyuruh jemaat 
mengangkat tangan tetapi tidak lama kemu- 
dian beliau menyuruh jemaat maju ke depan 
untuk didoakan. 

Pada waktu itu saya juga ingin sekali di- 
doakan, tetapi saya ingat malam itu saya ada- 
lah pelayan Tuhan dan saya harus mengerja- 
kan bagian saya sebagai catcher. Saya berdoa 
di dalam hati supaya Tuhan tetap meng- 
impartasikan urapan dari hambaNya. Malam 
itu saya pulang dengan penuh ucapan syukur 
karena kekuatan dan pengharapan baru. 

Tidak lama kemudian saya menerima 
SMS dari seseorang yang Tuhan Yesus 
gerakkan untuk mentransfer sejumlah uang 
kepada saya. Orang itu memberi dengan tulus 
dan tidak minta dikembalikan. Saya pun 
menggunakannya untuk melunasi hutang- 
hutang saya. 

Sungguh tahun 2007 adalah tahun 
rahmat Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak 
pernah berhutang. Dia adalah Allah yang 
setia. Dia adalah Allah yang menjawab doa. 
Ketika saya setia melakukan bagian saya 
dalam pelayanan, maka Tuhan akan 
mengerjakan bagianNya dalam hidup saya. m 


07 


ertemu Presiden, Dubes Malaysia tak minta 
maaf." Demikian judul sampul surat kabar 

- Jawa Pos edisi 29 Agustus 2007 yang lalu 
menyoroti kasus pengeroyokan wasit yang baru saja 
terjadi. 

Saya tahu kasus seperti ini sudah sangat lazim 
terdengar di telinga kita. Tetapi kasus ini menarik perha- 
tian karena tidak terjadi di dalam negeri, melainkan di 
luar negeri, tepatnya di negara tetangga Malaysia. 

Dan bukan pula dalam pertandingan sepakbola, 
seperti umumnya, melainkan karate. Bukan pula di te- 
ngah lapangan, melainkan di pinggir jalan. Hal ini 
menyulut protes masyarakat Indonesia terhadap kepe- 
mimpinan pemerintahan Malaysia. 

Akibat kasus pemukulan wasit karate oleh 4 oknum 
polisi Malaysia itu, seluruh kontingen karate asal Indo- 
nesia mengundurkan diri dari Kejuaraan Karate tingkat 
Asia yang diadakan di Malaysia. Sebagai tindak lanjut, 
masyarakat berharap pemerintah Malaysia mau me- 
minta maaf kepada pemerintah Indonesia dan secara 
pribadi kepada Donald, wasit korban pemukulan. 

Saat pertemuan tanggal 28 Agustus itu, pemerintah 
Malaysia melalui wakilnya di Indonesia tidak mengu- 
capkan satu patah kata maaf pun ketika bertemu de- 
ngan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). 


U Pr 
let lahan 


Dubes Malaysia tersebut berjanji akan menindak- 
lanjuti kasus itu secara serius dan akan menindak secara 
tegas oknum yang bersalah. 

Keadaan bisa membuat kita sulit untuk meminta 
maaf dan memaafkan. Kita sulit untuk minta maaf atas 
kesalahan yang diperbuat orang lain. Kita sulit untuk 
memaafkan perbuatan-perbuatan "jahat" yang sangat 
membekas. Untuk bisa meminta maaf dan memaafkan 
dibutuhkan kerendahan hati yang sangat luas. 


Seorang Dirijen 
Paulus Winarto mengungkapkan kerendahan hati 
dengan indah dalam bukunya The Leadership Wisdom, 
"Baru-baru ini, saya menyaksikan sebuah konser yang 
luarbiasa. 
Ketika menikmati konser, pandangan hadirin tentu 
akan diarahkan kepada anggota paduan suara. Sang 


dirigen sebagai pemimpin memang hanya keli- 
hatan punggungnya, namun ia memiliki peran- 
an yang sangat strategis dalam mengarahkan 
timnya menghasilkan simfoni yang merdu. 

Dengan membelakangi penonton, sang di- 
rigen sebenarnya telah berkomitmen untuk 
memfokuskan perhatian pada orang yang be- 
kerja sama dengannya, bukan mengharap puji- 
an dari orang lain (penonton). Tujuannya hanya 
memimpin kelompok dengan sebaik mungkin. 
Tepuk tangan dan pujian hanyalah hasil samping 
dari komitmennya itu. Luar biasa!" 

Kerendahan hati berarti penyangkalan diri 
untuk kebaikan kepentingan yang lebih luas. 

Sebuah penelitian di luar negeri yang dila- 
kukan oleh Jim Collins bersama tim telah mene- 
mukan formula penting yang disebutnya faktor 
pendorong kesuksesan perusahaan yang bisa 
bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. 

Dalam bukunya "Good to Great" ia menu- 
liskan hasil dari penelitiannya, bahwa semua 
perusahaan yang mereka teliti, yang telah 
mengalami terobosan transformatif dalam 
kinerja dan mampu mempertahankannya secara 
terus-menerus selama 
puluhan, bahkan ratusan 
tahun, ternyata memiliki 
pemimpin dengan dua 
karakteristik utama: "per- 
sonal humility" (Kepriba- 
dian yang rendah hati) 
dan "professional will" 
(Tujuan Profesi). 

Pemimpin yang disebut Collins sebagai 
"Level 5 Leaders" ini adalah para pemimpin yang 
rendah hati, tidak pernah menyombongkan diri, 
bahkan cenderung pemalu. 

Mereka menunaikan tugas dengan diam- 
diam tanpa berupaya mencari perhatian dan pu- 
jian publik. Apabila mereka berhasil, mereka se- 
lalu berusaha untuk memberi kredit kepada 
orang lain atau hal lain di luar diri mereka. 

Apabila ada kegagalan, mereka bertang- 
gung jawab secara pribadi dan tidak mencari 
kambing hitam. Ambisi mereka adalah untuk ke- 
langgengan perusahaan, bukan penggemukan 
kepentingan diri sendiri. 


Kekristenan yang langgeng 

Tahukah Saudara bahwa Kekristenan bisa 
bertahan ribuan tahun karena memiliki pemim- 
pin yang sangat rendah hati? Seperti yang nyata 


Kerendahan hati 
tidak identik dengan 
inferioritas atau rasa minder 


Perah dalam rupa “Allah, tidak meng- 

anggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai 
milik yang harus dipertahankan, melainkan te- 
lah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan meng- 
ambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama 
dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai 
manusia, la telah merendahkan diri-Nya dan 
taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu 
salib." (Fil.2:5-8) 

Kekristenan bisa memberi dampak secara 
luas karena Roh Kudus secara aktif bekerja 
terus-menerus menumbuhkan karakter- 
karakter Kristus di dalam diri orang-orang per- 
caya. Dan janji Allah jelas, bahwa anak-anak 
Allah yang memiliki kerendahan hati seperti 
Yesus akan membawa "terang yang bercahaya" 
ditengah dunia (Fil.2:.15). 

Kerendahan hati tidak identik dengan 
inferioritas atau rasa minder. Seorang peng- 
khotbah besar, Charles Spurgeon, mengatakan 
bahwa kerendahan hati adalah mengerti posisi 
diri kita dengan tepat di hadapan Tuhan. 

Seorang yang rendah hati bukanlah seo- 
rang yang mengatakan bah- 
wa ia tidak memiliki kemam- 
puan apa pun dan tidak 
mampu melakukan segala 
sesuatu (karena itu berarti 
menghina Tuhan, pencipta- 
Nya). 

Seorang yang rendah 
hati adalah seorang yang 
mengatakan bahwa semua kemampuannya 
berasal dari Tuhan dan bahwa ia mampu me- 
lakukan sesuatu karena Tuhan yang me- 
mampukannya. Tanpa Tuhan, ia sama sekali bu- 
kanapa-apa. 

Kita percaya bahwa sebagai orang yang 
mengandalkan Tuhan pasti memiliki keberha- 
silan dalam hidupnya karena Roh Kudus adalah 
Roh Hikmat yang akan memimpin kita untuk 
mengatur waktu dengan baik, mengatur keu- 
angan dengan biijaksana, dan menunjukkan 
kepada kita kesempatan-kesempatan emas 
yang membuat kita selalu naik dan tidak akan 
turun. 

Tetaplah rendah hati dan pikirkanlah tujuan 
yang lebih besar dan lebih luas. Dan jadilah 
terang dunia yang bercahaya di tengah angkat- 
an yang bengkok ini. Tuhan Yesus memberkati. 


aya 


09 


Training Center 


Bagi Saudara yang telah 
mendaftarkan diri di 
Prayer Training Center, 
Saudara dapat mengikuti 
training ini pada 


Senin, 10 Sept' 07, 
pk. 18.30 WIB, 
R. Ibadah Utama 


Jumat, 14 September 07 
pk. 19.00, 
R. Ibadah Utama 


Women 
Rabu, 12 September ‘07 
09.30 | R. Ibadah Utama 
ajaklah jiwa-jiwa baru & 


rekan-rekan Anda! 


pembicara: 
Pdt. Leonardo Sjiamsuri (Jakarta) 


sen Mawar j Sharon 


or 


Rabu, 12 September'07 | 09.30 | Chapel 


tiap 2 minggu sekali! 
untuk pria & wanita 
usia 55 thn ke atas 


“Kuasa Pujian” 
pembicara: 
Pdm. Victor Gunawan 


Bagi Anda yang mengalami 
mujizat Tuhan,dan ingin 
kesaksian Anda menjadi berkat. 
Silakan mengirimkan kesaksian 
anda dalam bentuk naskah 
tertulis/ disket disertai 

dengan foto pribadi ke: 


Redaksi Warta GMS Pusat, 
mpaka 24, Surabaya, 
031-5451335, 

Fax: 031-5322452 atau 

email ke ag_tyo99@yahoo.com 


NB: Setiap artikel yang masuk 
akan menjadi hak redaksi. Redaksi 
berhak untuk mengedit naskah 
sesuai standart Warta GMS, juga 
untuk memutuskan dimuat atau 
tidaknya kesaksian Anda. 


™SUMMIT 


Ajaklah kerabat & rekan-rekan bisnis Anda! 


khusus bagi para pengusaha & 
wiraswasta (suami/istri) 


Rabu, 12 September 2007, 
pk. 18.15 WIB 


eh 


pembicara: 

Pdt. Leonardo Sjiamsuri (Jakarta) 
Setelah lulus Master in Business Administration (MBA) di 
Amerika, ia bekerja di salah satu bank asing di Jakarta 
selama lebih dari tigabelas tahun. Karirnya dimulai sebagai 
seorang trainee dan terakhir sebagai direktur pemasaran. 
Leonardo Sjiamsuri mulai melayani Tuhan sejak tahun 
1979; membuka sekolah pelayanan, SMART (School of 
Ministries and Apostolic and Resources and Training) Center 
dan memimpin beberapa penerbit buku rohani, Nafiri 
Gabriel, Adonai, dan Adolos. 


Gembala Sidang 
Pdt. Jusuf Soetanto 
mengucapkan 


— Ha | 
Birihda y 


04.09.07 
Wagianto R. 
Ketua Kemas Sat. Pondok Chandra 


04.09.07 
Susana Sarwono 
Ketua Kemas WII. Pusat 


04.09.07 
Tony Suhartono 
Penilik Kemas Sat. Pondok Chandra 


05.09.07 
Lica 
Ketua Kemas Wil. Sentra 


07.09.07 
Nurlisa 
Ketua Kemas Wil. Sentra 


08.09.07 
Erick Sutjipto 
Ketua Kemas Sat. Barat 


09.09.07 
Slamet Basuki 
Ketua Kemas Sat. Kenjeran 


10.09.07 
Stevanus Tjunarto 
Sat. Pondok Chandra 


Menghup 1237978 atau ga 


ept. Anak s "langsung di 


ext. 125 1 (031) 5451335 


Syarat: 
Anggota GMS, lahir baru, rindu melayani, 
mengikuti pelatihan FLC & pembinaan 


Alur kegiatan: 
Daftar, mengikuti pelatihan, interview, 
praktek pelayanan, pembinaan 


Jadwal Pelatihan: 

Kamis, 20 September '07 - Pelayanan Konseling 
Kamis, 27 September ‘07 - Pelayanan Pemerhati 
Kamis, 04 Oktober '07 - Pelayanan Baptisan 
Kamis, 25 Oktober '07 - Kunjungan Orang Sakit 


jadwal ibadah mingguan / 


10 September - 16 September 2007 


10] senin 11 | selasa 12| rabu 

Kemas Wil. Sentra 5 KEMAS & PROMASA MAWAR SHARON WOMEN 
Pk. 09.30-12.00 * Cempaka 181 di wilayah masing-masing Pk. 09.30 + R. Ibadah Utama 

Informasi hubungi: Ibu Lina S. Pembicara: 

S34G563, 3580710 PAL Leonardo Sjamsuri aka) 


r MAWAR SHARON SENIOR 
Prayer Training Center a 


Pk 18.30 * R. Ibadah Utama Pembicara: 
Pdm, Victor Gunawan 


THE SUMMIT 

Pk 18.15 = R. Ibadah Utama 
Pembicara: 

Pdt. Leonardo Sjlamsurl (Jakarta) 


13| kamis 14| jumat 15| sabtu 


Malam Doa Puasa 


9.00 = R. Ibadah Utama Pk. 10.00» Convention Hall 
pembicara: Pembicara 

Pdt. Samuel Sie (akarta) Pdt. Samuel Sie (Jakarta) 

Doa Semalaman Ibadah Pro-M 

Pk. 23.00 - selesai + Convention Hall Pk, 18.30 = R. Ibadah Utama 


PEMASA & REMASA 
di wilayah masing-masing 


POKOK DOA mingguan 


GEREJA MAWAR SHARON 


m Berdoalah bagi Gembala, para pemimpin rohani, hamba Tuhan dan fulltimer agar terus diberi roh yang 
menyala-nyala, hikmat serta tuntunan Tuhan dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan atas GMS. 

m Berdoalah bagi kebangunan rohani di sel-sel KEMAS/PROMASA/PEMASA/REMASA/AMASA agar tiap 
kelompok sel mengalami mujizat dan tanda-tanda heran sehingga banyak jiwa datang pada Kristus dan 
berdoalah agar dimunculkan pemimpin-pemimpin yang kuat serta penuai-penuai yang excellent. 


KOTA SURABAYA & BANGSA INDONESIA 


m Berdoalah bagi kesatuan gereja Tuhan di Surabaya sehingga terus memiliki isi hati Tuhan bagi kota dan 
membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan kota, sehingga kota dipenuhi dengan kesaksian yang 
hidup tentang Kristus. 

m Berdoalah bagi pemerintahan kota Surabaya agar para pemimpin kota dipenuhi dengan takut akan 
Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan kota. 

m Berdoalah bagi pemerintah RI, presiden & wapres, para menteri serta lembaga perwakilan rakyat yang 
ada agar dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kebenaran sehingga dapat melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Berdoalah supaya kehendak Allah dinyatakan lewat tiap 
keputusan dan peraturan yang mereka tetapkan. 

m Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas seluruh wilayah Indonesia sehingga dijauhkan dari rancangan 
kejahatan. Berdoalah supaya hati masyarakat dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketertiban sehingga 
tidak mudah diprovokasi/dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan. 


13 


| MY jadwal ibadah mingguan 


10 September - 16 September 2007 


Pusat 

Kebaktian Umum | Pk. 06.30 
Kebaktian Umum II Pk. 09.45 
Kebaktian Umum III Pk. 16.15 


Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 
Kebaktian Anaki Pk. 07.00 
Kebaktian Anak Il Pk 10.15 
Kebaktian Anak Ill Pk. 16.30 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.30 
Keb, Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk, 12.45 


JI. Cempaka 181, Surabaya. 
Keb. Profesional Muda 


Sabtu Pk,18,30 
Jl. Cempaka 181, Surabaya, 

Keb. Soldier of Faith 

Keb, Remaja Pk. 13.00 
Keb. 

Keb, Pra Remaja Pk. 10.00 


(Bertempat di Convention Hall) 
JI, Cempaka 24, Surabaya. 


Satelit Timur | 
Keb, Umum + Anak 
RM "Mutiara" 

Jl, Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 
Satelit Timur II 

Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Pk. 07.00 


Satelit Selatan | 
Keb. Umum + Anak Pk. 06.45 
Sebelah Bank Mandiri,Jl. Jemursari 81 


Satelit Selatan II 

Keb. Umum + Anak Pk. 08.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem Il, TD 34, Sidoarjo 


Satelit Selatan NI 

Keb, Umum + Anak Pk 16.30 
Supermarket Bonnet Lt.2 
Rungkut, Surabaya 


Satelit Barat 

Keb. Umum 4 Anak 

JI, Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No; 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 
Keb. Umum + Anak Pk 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, 
Sby. 


Pk. 10.00 


14 


BD "Immanuel" Prigen 

Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Sidoarjo 

Keb, Umum | + Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum Il + Anak Pk. 17.00 
Keb, Dewasa Muda Pk. 10.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAVA2 
No. 27-32 JI. Pahlawan Sda. 


Satelit 

Keb, Umum ProM Pk 07.30 
Keb. Anak Pk, 07.30 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 
Keb. EagleTeeens Pk. 10.00 
Doa Malam Rabu Pk 18.30 


Jl. Ijen 8 Malang, Telp.0341-324935 


Satelit 

Kebaktian Pelajar Pk. 09.00 
Keb. Pro-M Pk. 11.30 
Keb. Umum + Anak Pk. 17.00 


JI. Gajah Mada 137, Telp. 0321- 322322 


Satelit Jombang 

Keb. Umum Pk. 06.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Umum+Anak ll Pk. 16.00 


Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
JI. Soekarno Hatta 

Sek: Jl. Brigjend Katamso 14 
0321-863355 


Sat. Tulungagung “COH” 


Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Remaja Pk. 11.00 
Keb. Anak Il Pk. 17.45 
Keb.Pro M (Sabtu) Pk. 18.30 
Keb. Umum Pk. 17.00 


Jl, KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


Satelit Jember 

Keb. Umum | &Pro-M Pk.07.00 
Keb, Umum II &Pro-M Pk. 17.00 
Keb. Pemuda Pelajar Jumat) Pk. 17.00 
Keb. Lansia(Sabtu) Pk. 10.00 
Hotel Bandung Permai, 

JI. Hayam Wuruk 38 

Keb. Anak | Pk. 07.30 
Keb. Anak ll Pk. 17.00 


JI, Nusantara IV/C4E 
JI. WR. Supratman 108 
Sekretariat: Ji, WR. Supratman 10 8, 
| Jember Telp & Fax 0331-427924 


Satelit Yogyakarta 

Keb, Keluarga & Pro-M Pk. 08.00 
Keb, Doa Malam (Kamis) Pk.18.30 
Keb, Anak Pk. 08.00 
Keb. Pelajar Pk, 10.30 
Keb. Pemuda Pk. 17.00 


JI. Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Pdm. Antoni M. (08165430899) 


Sat. Salatiga “Double K” 


Keb. Umum | Pk. 08.00 
Keb. Umum li Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Jl. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
CP: Bernard Samuel (08562723723) 


Sat. Semarang "Double R” 
JI, Wotgandul Barat 33, 

samping SMU Kebon Dalem, Smg 
Keb. Umum Pk. 08,00 
Keb. EagleKids (E.Kids 2) Pk. 09.00 
Keb. Youth Pk. 17,00 
Sek: JI, Wotgandul Barat 33, Telp. 
024-3581900 


Sat. Bandung "Double T” 


Keb. Umum Pk. 08.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 


Sek: Istana Regency blok A-3/7, Bandung 
Telp: (022) 6072333 

Favour Satellite - Jakarta 

Keb, Umum +Pro-M+Anak Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 14.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat 
Skrt- Gajah Mada Tower It. 26 

Telp, 021-63858888, 63872280 


Sat. Manado 

Keb. Umum | Pk. 10.00 
Keb. Umum II (Youth) Pk. 16.00 
Keb, Umum III (Pro-M)  Pk.18.45 
Keb Anak | (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb, Anak Il (Minggu) Pk 10.00 
Eagle Teens (Selasa) Pk. 16.30 


Gedung Mawar Sharon, JI, Piere Tendean 
168K 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 
Cp: Pdm. Joshua 081 340895599 


Keb. Umum | Pk.15.30 
Keb. Umum Il Pk,18.00 
Keb. Anak (Jumat) Pk. 15,00 


Hotel Toudano JI. Samratulangi No. 304, 
Tounkuramber 
Sekretariat: JI. A. Yani 10 Roong 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 

| Cp; Christ 0431- 335 0563 


Sat. Amurang 
Keb, Umum(Minggu) — Pk-10.00 
Keb. Pro-M(Sabtu)  Pk.17.00 


RM, Amazing Grace, JL. Trans Sulawesi 
(Dpn Kantor Bupati Minahasa Sel.) 

Sek : Jl. Tambajong, Bitung Lingkungan 
IV, Tombasian, 

Telp: (0430) 22250 

Cp: Denny 0852-40040703 


Sat. Bitung "House of Glory" 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 17.00 
Keb. Anak (Jumat) Pk. 15.00 
Gedung Mawar Sharon Jl. AA. 
Maramis Kadoodan Lingk.IV 

Telp: 0438-21576/30209 

Cp; Sdr. Tjandra 0856 3015 797 


Sat. Langowan “MOG” 


Keb. Umum (Minggu) Pk. 15.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 16.00 
Keb, Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Aula Toko "Americana" 

Desa Amongena II, Sekretariat: Desa 
Walantakan Jaga II 

Telp: 0431-371732 

Cp: Sdri, Selvi 0852 402 6 0023 


Sat. Tondano Barat (Unima) 


Keb, Umum Pk. 12.00 
Keb. Pemuda (Rabu) Pk. 16.00 
Keb. Anak (Kamis) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon 

JI,Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek: JI.Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 


Sat. 

Keb. Umum Pk. 18.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 18.00 
Keb, Anak Pk. 15.00 


Hotel Tamasya, Jl. Soetoyo 
Sek: Lorong Agoan |, Kotamobagu 
Telp: 0434-22262 

Cp. Bpk. Dendy Pantow 


081-332603 406 
Satelit Makassar 
“God's Dwelling Place" 
Keb, Remaja Pk. 10.00 
Keb. Umum Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Gedung Mawar Sharon: 

JI, Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks. Taman Bahari, Makassar 

Telp : 0411-322114 ‚Fax : 0411-322114 
Cp: sdr. Uddyanto, 0856-56186277 


jadwal ibadah mingguan 77) 


10 September - 16 September 2007 


Sat. Pontianak “City Harvest” 


Keb, Umum & Pro-M Pk, 11.00 
Keb, Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 
Keb Anak Pk, 08.00 


JI. Suprapto 14 
Sek: Jl. A. Yani, Komplek A. Yani Sentra 


Bisnis Blok E9 Megamall, Pontianak (0561) | 


761131) Cp: Johanes: 0852-45003991 
Sat. Ambon "Love Satellite” 


Keb. Umum + Anak Pk. 09,00 
Keb, Pemuda/Remaja Pk. 13.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Jl. Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 

Cp: Ny. Shiendy : 0911 352 565 

Sat. Gideon (Saparua-MIk) 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 
Porto Haria Saparua 

Cp: Megie Patikawa 0931. 21487 


Sat. Kota Benteng (Saparua-Mik) 


Keb. Umum Pk. 16.00 
Cp: Anita Latupeirissa 0931. 21487 
Sat. Masohi (Mik 

Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb. Anak Pk. 17.00 
Pertokoan "Ratu Olivia" (sebelah hotel 


Isabella). Skr. A. M. C. Tiahahu, Masohi 
telp. 0914-21118 CP: Pdp. Jemi Maloky, 
SE., 0852-43025293 


Satelit Waipia (Mik Tengah) 
Keb.Umum Pk. 11.00 
Keb.Anak Pk 17.00 


Jl. Brigjen B. Sumitro No. 36, 

Jerili-Kec. Waipia (Maluku Tengah), CP:Bp. 
Leonardo Marpaung (081-343063803) 
Satelit Medan “MY Home" 
Keb, PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Ged, Graha Niaga 1 IL2, JI. Putri Hijau 20 
Keb. Umum | Pk. 08.30 
(Dwibahasa: Indonesia Mandarin) 


Keb. Umum Il Pk. 10.45 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
11.1 Jasmine Hall 

Keb. Anak | Pk. 08.30 
Keb. Anak Il Pk. 10.45 


11.5, Grand Liberty Restaurant, 
Jl. Putri Hijau A-6, Medan 

Sek: JI. Putri Merak Jingga 13A, Medan 
(061-4158717) 


| 
Sat. "The Light" Denpasar (Bali) | 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak (It. 2) Pk. 09.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk 19.00 


Keb. Pemuda, Pelajar Pk 12.45 
JI, Teuku Umar 190-192,Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax 0361-221172 


Sat. Timur “Heart Ablaze” 
| Keb. Pemuda Pk. 09,00 
Supermarket Bonnet Lt.2 Rungkut 
| Sat. Timur “True Worshiper” 
| Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Sat, “King of Glory” 
Keb. Pelajar 
di Bonnet Rungkut Lt. 2 


Sat. Timur “Harvest” 


Pk. 12.30 


| Keb. Pekerja Pk 07.30 
| Keb. Pemuda Pk. 13.30 
| di Bonnet 1.3 JI, Manyar Kertoarjo 
Sat. Timur "Fire" 
| Keb, Pemuda Pk. 09,45 
Keb. Pemuda Pk, 13.00 
Keb. Pekerja Pk. 16.00 
| Il. Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 
Sat. Timur “POP” 
Keb. Pelajar Pk, 12,30 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 
Satelit Selatan “Living Stone” 
| Keb, Pelajar Pk. 12,00 
Jl Siwalankerto 145, Surabaya 
Satelit Sel. “City of Faith” 
Keb. Pekerja Pk. 07.30 - 09.30 
Keb, Pemuda Pk. 10.00 - 12,00 
Keb. Pemuda Pk. 16.00 - 18.00 


JI. Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. "City of David" 
Keb. Pelajar Pk. 11.00 
| Ruko Taman Pondok Indah A-38, Sby. 


Sat. Sel. “Royal Priesthood” 
Keb. Pelajar Pk. 12.00 

| Pertokoan Pondok Tjandra 

JL. Palem Ii, TD 34, Sidoarjo 


Sat. Timur 
Keb. Pemuda 
JI, Kenjeran 623, Surabaya 


Sat. Utr, "Gracious Satellite” 


Pk. 08:00 


Keb. Remaja | Pk 09.00 
Keb. Remaja II Pk 14.00 
| Keb. Remaja III Pk 16.00 


Sat. Utr. "River of Life" 

Keb. Anak (Arrow Generation)Pk. 07,30 
Keb. Pemuda Pk. 11.30 
JI, Perak Timur 118, Surabaya 


Sat. Barat “Fire Of God" 

| Keb.Pelajar Pk. 13.00 
Sat. Barat “Eagle” 

| keb.Pemuda Pk. 16.00 


JI. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satelite Town 
| Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


15 


; = 
$ 23 za 
3 
3 Š 3 
5 . Pi 
$ ; a RY 
t > = gan kt ya 
| A an alg 2 > $ 
, l jos 23 at 
u. BE] [= : : 
3 Is -3 


Ola 


0351 
nah 
143 
aku 


-kan sumbu yg pu - darnya-lanya takkan; 


Tak Pernah Sendiri 
4 an 


en A pi bag 
SE ulR a SA IN 5 
“5 >. DE [ki 1 Ta 3 AM 
Lo ay > sa Jan Tan =. RO 
Ea HEHE ET 


